mal 
asi 
hemat 


1 


3 


2015: THE YEAR 0! 


“Ya TUHAN, beritahukanlah kepadaku ajalku, 
dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui 
betapa fananya aku!” (Mazmur 39:5). 

Pada tahun 2004 ada seorang bupati dari 
Kabupaten Kampar Riau, membagikan miniatur 
peti mati di sebuah kotak kaca berukuran 10x20 
cm, dengan di bagian alas dari kotak kaca itu 
diberi tulisan, “Wahai sahabatku ..... (nama 
kepala dinas yang dikirimi) Kematian adalah suatu 
kepastian, sebagaimana adanya surga dan neraka. 
Jabatan adalah merupakan amanah dari Allah 
swt. Gunakanlah untuk mendapatkan surga”. 

Di bagian bawahnya tertulis “Wafat 
tanggal...” (belum diisi tanggalnya). Tujuan dari 
pengiriman miniatur peti mati adalah untuk 
mencegah para kepala dinasnya dari perbuatan 
korupsi. Beliau mengingatkan bahwa setiap 
orang pasti akan mati. Manusia berbuat dosa 
dan menikmati perbuatan dosanya karena tidak 
sadar bahwa hidup ini hanya sementara, dan pasti 
suatu saat akan mati. 


Dalam Mazmur 39, Daud mengatakan 
bahwa orang yang berbuat dosa, adalah orang 
yang membuat kehidupannya menjadi sia-sia 
(ayat 6). Mengapa sia-sia? Karena tidak ada 
seorang pun yang akan sanggup berhadapan 
dengan penghakiman Allah (ayat 12). 
Membangun kehidupan yang benar di hadapan 
Allah adalah hikmat yang akan menyelamatkan 
“hidup” dari kesia-siaan. 

Inilah yang membedakan orang benar 
dari orang fasik. Hikmat orang fasik hanya 
berkisar kepada hari ini, dan bagaimana mereka 
mendapatkan atau memuaskan nafsu dagingnya. 


Sebaliknya, hikmat orang benar menembus jauh, 
bukan hanya sampai kepada masa depan, tapi sampai 
kekekalan. 

Mengapa hikmat keduanya bisa berbeda? 
Karena sumbernya berbeda. Sumber orang fasik adalah 
“dunia”, sedangkan orang benar bersumber dari Firman 
Allah. 

Orang fasik tidak pernah mempertimbangkan 
masalah kekekalan, karena mereka tidak percaya 
kepada Tuhan, dan tidak percaya adanya kehidupan 
setelah kematian, sehingga hidup mereka hanya tertuju 
kepada hari ini. Orang benar menjalani hidup hari ini 
sebagai persiapan untuk kehidupan dalam kekekalan. 

Dan yang luar biasa adalah, semua perbedaan 
ini terjadi akibat sebuah keputusan. Orang fasik 
memutuskan untuk hidup bagi dirinya sendiri 
dan dengan dirinya sendiri, sedang orang benar 
memutuskan untuk hidup bagi Tuhan dan bersama 
Tuhan. 

Keputusan yang berbeda ini menjadikan hasil 
yang berbeda bagi kehidupan masing-masing. 


Kehidupan orang fasik kalau dibuat grafik, akan 
menunjukkan penurunan kualitas, sedang orang benar 
akan semakin naik. Karena dalam kehidupannya, orang 
fasik hanya menabur kejahatan, sehingga dia juga akan 
menuai buah kejahatan, baik kejahatan kepada sesama 
maupun kejahatan kepada Tuhan (Mazmur 37:9-10). 
Cara hidupnya membawa dirinya kepada penghakiman 
yang tidak akan dapat dia tanggung. 

Sedang orang benar, karena hidupnya diabdikan 
kepada Tuhan, dan bersama Tuhan, maka dalam 
hidupnya, mereka selalu menabur kebenaran dan 
kebaikan, kepada sesama maupun kepada Tuhan, 
sehingga masa depannya akan penuh dengan tuaian 
kebaikan. Di dunia kekekalan orang benar akan terluput 
dari penghakiman yang dahsyat itu. Karena dia hidup 
bersama dengan Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan 
nyata bagi dirinya (ayat 11-17). 

Saudaraku, jangan pernah membuat keputusan 
yang salah dalam hidupmu, karena masa depanmu 
sangat ditentukan oleh keputusan yang engkau buat 
hari ini. Tuhan memberkati! (Pdt. Samuel Handoko) 


"au 
«Bu 
«3 


aya baru-baru ini menulis tentang tujuh hal 
yang mungkin Anda tidak tahu tentang istri 
Anda. Dan berikut adalah tujuh hal yang 


S 


mungkin para istri tidak tahu tentang suami mereka: 


PERTAMA, egonya lebih rapuh dari 
yang Anda bayangkan. Anda mungkin sudah bosan 
mendengar tentang ego laki-laki. Saya mengerti. 
Tapi terus terang, dunia tidak terlalu baik pada ego 
pria. Setiap saat kami melihat bagaimana sinetron 
komedi dan iklan komersial merendahkan ego kami 
dengan tidak sepantasnya. Tapi tahukah Anda, tak 
ada pria, dengan jiwa yang masih hidup, yang tidak 
ingin dikagumi oleh wanita dalam hidupnya. Tidak 
satu pun. 


KEDUA, dia sangat visual. Lebih dari 
yang Anda pikirkan. Anda mungkin pernah melihat 
matanya berkeliaran. Itu reaksi wajar dan alami 
baginya. Dia tidak perlu mengusahakannya. Tapi 
dia memiliki tanggung jawab atas matanya. Jika 
ada seorang gadis cantik di sekitarnya, dia mungkin 
sudah melihatnya, sebelum Anda melakukannya. 
Dan dia bertempur dalam batinnya, ketika 
melakukannya, lebih dari yang pernah Anda 
mengerti. 


KETIGA, dia tidak ingin Anda menjadi 
ibunya. Pria ingin seorang istri, bukan seorang 


ibu. Saya tahu kita kadang memerlukan sosok 
keibuan. Bahkan kadang kita bertindak seperti 
bayi besar. Tapi menjadi ibu bagi suami Anda 
tidak akan pernah berhasil. Jadilah mitra, dan 
sahabat terbaik kita. Jangan jadi ibu kita. 


KEEMPAT, ketika Anda mengoreksi- 
nya, Anda menyakitinya. Itu tidak berarti dia 
tidak perlu dikoreksi. Dia mungkin perlu. Tapi 
Anda harus melakukannya dengan tepat, tanpa 
mengurangi rasa hormat Anda bagi suami. Rasa 
hormat Anda sangat berarti bagi suami Anda. 
Itu adalah kebutuhan emosional terbesarnya. 
Jika ia merasakan Anda berbicara kepadanya 
dengan tidak hormat, di dalam hatinya akan 
tumbuh sikap yang lebih dingin kepada Anda. 


KELIMA, dia mengasihi Anda secara 
unik. Dia mungkin tidak akan mencintai Anda 
sebagaimana Anda harapkan. Dan, terus terang, 
ia tidak akan menjadi cinta yang sempurna 
bagi Anda. Dia mungkin tidak merasakan cinta 
sebagai emosi yang kuat seperti yang Anda 
rasakan. Akan ada saatnya dia mencintai Anda 
seperti yang Anda harapkan, tapi tidak untuk 
setiap saat (kecuali Yesus.) 


KEENAM, apa yang dia lakukan, 
mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya. 
Itu adalah identitasnya. Entah itu bermain golf, 


pekerjaannya, hobinya memancing, koleksi 
mobil antik atau buku komik, semuanya itu 
seolah adalah bagian dari dirinya. Ketika Anda 
tidak menghargai hal-hal itu, dia akan merasa 
kurang sebagai seorang pria. 


KETUJUH, dia mungkin menilai 
Anda lebih indah dari yang pernah Anda 
pikirkan tentang penilaiannya. Dia mungkin 
berpikir lebih tinggi dari yang Anda pikirkan. 
Bagaimana penampilan Anda. Apa yang Anda 
dapat lakukan. Dia bertanya-tanya dalam 
hatinya bagaimana Anda bisa selalu menjaga 
penampilan. Dia bahkan mungkin iri dengan 
Anda. Dan dia memiliki keinginan yang kuat 
untuk melindungi Anda karena penilaiannya 
tentang Anda. Dan Dia menghormati 
Anda, lebih banyak, dari yang bisa dia 
ungkapkan dengan kata-kata. MP (Ron 
Edmondson) 


TAPI TAHUKAH ANDA, TAK 
ADA PRIA, DENGAN JIWA 
YANG MASIH HIDUP, YANG 
TIDAK INGIN DIKAGUMI OLEH 
WANITA DALAM HIDUPNYA. 

TIDAK SATU PUN. 


CV PUSTAKA 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


THESUMMIT 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Petrus” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


26 AGUSTUS 2015 
PK.18.30 WIB 
GMS MAIN HALL 


FIFI SOEN (031-60007000) 


NN 


O 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 


: / www.mstv.tv 


Oo 


! Mawar Sharon 


Women 
Pk. 10.00 WIB 


' /GMS Main Hall 
: Pdt. Paulus Yosifya 
: (Semarang) 


Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


The Summit 
: Pk. 18.30 WIB 
: “Anger Management” : / GMS Main Hall 
: Pk. 02.00, 05.00, : Bp. Julian Foe 
: 14.00, 17.00 WIB : 
: / www.mstv.tv : Mawar Sharon 
: Pdt. John Mantofa : Senior 
: : Pk. 10.00 WIB 
: / Chapel 
: dr. Minarni 
AOO Gus REVIVAL SARVICES IOS 


@ GMS MAINHALL 
CEMPAKA Wi, YAMAHA YA. 


211 Meaken ANITA 


OA BOOK. NNOO EXT 171 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Membangun generasi 
yang Percaya Diri 1” 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mSstv.tv 


: “Membangun generasi 
: yang Percaya Diri 2 
: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


” 


: Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: : / GMS main hall 

: @ : EagleKidz 

: : jadwal lihat di hal. 8 

: (Re-run) : 

! Before 30 Show : @ 

: “Miracles Edition” : 

: Pk.15.00 WIB : Army of God Pemuda 
: / www.mstv.tv : Pk.13.00 WIB 

: : / GMS main hall 


20.00, 23.00 WIB : Pdt. Philip Mantofa 


/ www.mstv.tv 
Pdt. Philip Mantofa 


: Doa Malam 

: 19.00 WIB / 

: GMS Main Hall 

: Pdt. Paulus Yosifya 
: (Semarang) 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30 WIB 

: / www.mstv.tv 


Pa (PUNYA NU), 


si S3162 si x 
e KTI INTERVIEW & TRAINING PELAY! ANAI 


: STARS PUSAT SORE 
3 IBADAH SUPER PRO AA Vice 
» IBADAH VOLTAGE SA Yaa KOMAN 


LLSTARS SA UNGGAL & KLAMPIS) 
" IBADAHAI 


LANO HP (PIN BB) 


Army of God Pelajar 
: Pk.16.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


Minggu, 23 Agustus 2015 


Seusai 
Ibadah 1-4 
di Chapel 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anak| pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp A0) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


PN 


THESUMMIT 
sdkipanebdnya. ego 


TN Ka 3 -— | 


L. Haa 


“Ketika Tuhan memerintahkan agar kita 
jangan kuatir, Dia pasti punya alasan yang 
kuat. ...jika Dia menginstruksikan agar 

kita tidak kuatir, saya yakin Dia sudah 
menyediakan apa yang kita cemaskan! Don't 
worry be happy," demikian tulisan di bawah 
lukisan yang dibuat Pdt. Philip Mantofa 
menyambut kedatangan para peserta 
Seminar Business Breakthrough : Break Your 
Limit, yang diadakan oleh Pengurus The 
Summit di Main Hall GMS, Jalan Cempaka 24 
Surabaya, untuk memperingati ulang tahun 
Ibadah The Summit yang ke sembilan. 

Seminar ini diadakan selama dua hari, 
mulai dari Rabu (26/7) hingga Kamis (27/7), 
dan dihadiri oleh lebih dari 2000 orang dari 
Surabaya, Semarang dan kota-kota lain. Selain 
Pdt. Philip Mantofa, turut diundang untuk 
berbagi pengalaman adalah Bapak Richard 
Chen, pengusaha dari Taiwan. 

Selain ceramah, seminar juga diisi 
dengan sesi talk show sehingga jemaat dapat 
bertanya jawab langsung dengan para nara 
sumber. “Hanya dengan anugerah Tuhan, 
kami mampu membalikkan keadaan dari rugi 
hingga mendapat profit dalam satu tahun,” 
kata Bapak Richard Chen. “Rahasianya adalah 
kerja keras, bersabar dan percaya Tuhan,” 
tambahnya, dalam sesi talk show hari kedua. 

Jemaat merasakan banyak diberkati. 
Berikut kesaksian beberapa di antaranya yang 
kami kutip dari akun media sosial: 

“Lukisan Pdt. Philip Mantofa 
mengingatkan kita bahwa janji Tuhan adalah 
benar dan nyata... terlebih kita anak-anak- 
Nya pasti dicukupi! Di saat kondisi ekonomi 
yg begitu bergejolak akhir-akhir ini tetap 
berharap dan bergantung sepenuhnya kepada 
Tuhan... Jangan malas, keep working...dan 
we will see the best result”, tulis akun @ 
ananyen69 

“Two amazing day Business 
breakthrough seminar: Break your limit.. so 
blessed”, kata akun @vincentiaatisomya. 

“Thank you pastor Philip Mantofa for 
the annointing, God's word and the testimony 
in Business breakthrough seminar. It is such 
a really a blessing for me and my wife,” kata 
@iswantotan. Sampai jumpa di Business 
Breakthrough berikutnya! 8 


etika saya memberi kesaksian sembuh dari 
K kista ovarium pada tahun 2014 lalu, Pdt. 

Philip Mantofa mengatakan kepada saya dan 
suami bahwa kami akan memiliki keturunan Ilahi. 

Namun setahun berlalu, mujizat itu belum 
juga tiba. Padahal pemeriksaan medis menyatakan 
bahwa kami sehat. Hingga pada Hari Minggu 
tanggal 12 April 2015 lalu, Pdt. Jusuf Soetanto 
mendoakan kami. 

Sejak saat itu, saya teringat hasil pemeriksa- 
an saluran indung telur saya (HSG) pada awal 
tahun 2014, di mana ditemukan kelainan bentuk 
mulut rahim, yang berbentuk segitiga menyerupai 
lambang mobil mercy, sehingga proses HSG waktu 
itu agak sulit. Dokter radiologi sempat curiga bahwa 
hal inilah yang menyebabkan sperma sulit masuk 
ke dalam rahim. Tetapi hasil konsultasi ke beberapa 
dokter kandungan mengatakan bahwa hal ini 
normal saja. 

Saya terus teringat mengenai hal ini dan 
diteguhkan bahwa keturunan adalah mercy atau 
belas kasihan dari Tuhan. Kata mercy ini terus me- 
rhema di pikiran saya. Sampai di awal Mei 2015, 
saya terlibat sebagai Dokter di FKA Balikpapan. 
Bukan kebetulan jika GMS Balikpapan memiliki 
nama Mercy, dan Gembala Satelitnya adalah 
pendeta yang memberkati pernikahan kami. 


Sepulang dari pelayanan tersebut, saya 
dan suami bergumul dalam doa serta melakukan 
konseling dengan para pemimpin. Kami meminta 
ijin untuk inseminasi (proses menyuntikkan sperma 
suami ke dalam rahim). Meski organ reproduksi 
kami sehat tetapi sudah tiga tahun usia pernikahan 
belum juga hamil. Kemungkinan besar memang 
akibat adanya kelainan bentuk mulut rahim seperti 
yang saya sebutkan sebelumnya. 

Setelah kami yakin bahwa Tuhan memang 
berkenan atas proses ini, pertengahan Juni kami 
melakukan proses inseminasi. Walaupun dokter 
kandungan mengatakan peluang keberhasilan 
hanya dua puluh persen dan sempat mengusulkan 
untuk menunda supaya sel telur yang matang lebih 
banyak, saya dan suami tetap yakin bahwa justru 
di dalam kelemahanlah Kuasa Tuhan semakin 
sempurna (2 kor 12:9). 

Jika peluangnya besar kami kuatir hanya 
mengandalkan hikmat manusia. Dan terpujilah 
nama Tuhan awal Juli 2015, Tuhan memberikan 
mercy-Nya untuk kami, di mana saya positif hamil! 
Terima kasih kepada para pemimpin kami yang 
selalu mendukung dan mendoakan. Dari sini kami 
belajar untuk terus mengandalkan Tuhan serta 
sabar menantikan janji Tuhan. WM (Martino & 
Grace -- Fulltimer YSKB/GMS Surabaya) 


SERI PENGAJARAN AKHIR JAMAI! 


PASAL 9-12 
PS. PHILIP MANTOFA, BRE 


MINGGU, 6 SEPTEMBER 2015 
PK, 0700, PK. 1000 
PK 16.00, PK. 1900 WIB 
R IBADAH UTAMA GMS 


JL. CEMPAKA 181, SURABAYA 


STREAMING: www.rnstv.tv 


